WikipediA 


Bahasa Wetar 


Bahasa Wetar adalah bahasa yang digunakan di Pulau 
Wetar dan Pulau Liran (Kabupaten Maluku Barat Daya, 
Provinsi Maluku, Indonesia), serta pulau-pulau di 
sekitarnya, termasuk Pulau Atauro (Timor Timur). 

Di Pulau Atauro, terdapat 3 dialek: Rahesuk di sebelah 
utara, Resuk di sebelah tenggara, serta Raklungu di 
sebelah barat daya. Dialek Dadu'a, dituturkan oleh orang 
Atauro yang bermukim di Timor, di distrik Manatuto. 

Bahasa Wetar memiliki hubungan dekat dengan bahasa 
Galoli yang dituturkan di Timor, yakni di pantai utara 
dekat Atauro. Namun, bahasa Wetar lebih banyak 
dipengaruhi oleh bahasa Melayu. 

Pranala luar 


■ Survei bahasa-bahasa East Timor (http://www.as 

ianlang.mq.edu.au/INL/langs.html) 

■ Bahasa Wetar di Ethnologue (http://www.ethnolo 

gue.com/show_family.asp?subid=90250) 


Bahasa masyarakat di pulau wetar terdiri Lima jenis/ 
macam bahasa antara lain Ilmaumau (Wetar)-lliun 
Mahuan (Wetar)-Tugun, Moning (Wetar)-Perai, Ilputih 
(Wetar)-Apulai, Ilwaki (Wetar)-Talur 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Wetar&oldid=6601370" 



Bahasa Wetar 


Wetar 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Asia Tenggara 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayo-Polinesia (MP) 


■ Melayo-Polinesia Inti 


■ MP Tengah-Timur 


■ Timor-Babar 


- Maluku Barat Daya 


■ Bahasa Wetar 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

wet 

ISO 639-3 

wet - kode inklusif 

Kode individual: 

apx (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=apx) - Aputai 


ilu (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=ilu) - lli'uun 

wet (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=wet) - Parai 

ilw (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=ilw) - Talur 

tzn (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=tzn) - Tugun 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 April 2013, pukul 00.55. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 















































